Richard V. Correll (seniman grafis)dan surat kabar Voice of Action ( Seattle, Amerika Serikat 1933 ) 


Seni pahat kayu berasal dari peradaban kuno Tiongkok dan Mesir. Teknik tersebut tidak menjadi 
populer di Barat sampai abad ke-14 dimana teknik tersebut berguna dalam membuat rancangan dan 
mendekorasi tekstil diseluruh Eropa. Bahkan sejak awal, kekuatan dan keindahan secara mentah 
teknik ini dengan mudah membentuk pencitraan pada politik dan agama (Teknik tersebut cenderung 
di gunakan sebagai alat propaganda, karena sifatnya bisa dilipat gandakan). Pertengahan abad ke-19 
lahirlah bentuk baru, sebagai permulaan media publikasi surat kabar bergambar, cukil kayu 
menemukan cara lain yang cukup efektif dan memiliki kekuatan yang melekat dengan menghiasi 
halaman- halaman dengan beragam kombinasi di setiap kertasnya itu membuatnya berbeda. 


Teknik ini mengajak seniman mengambar secara terbalik dari permukaan blok kayu. Kemudian 
setelah balok kayu digambar, blok kayu tersebut diberikan kepada pengukir yang kemudian di ukir 
sesuai gambar yang ada di dalam balok kayu tersebut. Hal tersebut akan menghadirkan kontras yang 
drastis dan mencolok antara bagian terang dan bagian gelap yang menjadikan kekuatan dan inti dari 
teknik cukil kayu. Karya ilustrasi cukil kayu sebagian besar menghilang dari surat kabar utama pada 
abad ke-20, tetapi di surat kabar Voice of Action, surat kabar yang berafiliasi dengan gerakan 
pengangguran Seattle dgn Partai Komunis, mereka sangat menikmati ledakan popularitas dan 
pengaruh besar. 


Salah satu seniman cukil kayu paling berbakat yang menghiasi halaman- halaman Vioce of Action 
adalah Rchard V. Correl (1904- 1990). Dia lahir di Missouri, tetapi sebagian hidupnya dia tinggal di 
West Coast, kecuali pada tahun 1940an dia sempat tinggal di New York City dan bekerja sebagai 
illustrator buku dan perancang iklan. Meskipun bukan anggota Partai Komunis, karya cukil kayunya 
mulai muncul di surat kabar mingguanVoice of Action pada tahun 1933. 


Dia bukan satu- satunya seniman cukil kayu yang berkontribusi di dalam surat kabar. Memang karya 
cukil kayunya yang terbit di surat kabar Voice of Action menjadi sangat popular, sehingga dia mulai 
mengajar kelas seni dan mengiklnkanya di surat kabar mingguan. 


Blok kayu Correll dibedakan dari blok kayu rekan senimannya dengan melihat dimensi ruang putih 
dan garis tajam yang berani. Merka juga sangat rinci dalam blok kayu”ini adalah model kota” yang 
menggambarkan persekutuan rahasia “majikan” dengan topi yang menjulang ke atas mendesain 
ulang Seattel di bawah darurat militer dan mencoba memutuskan serikat pekerja yang 
mempertahankan “ buka toko”. Dia menggunakan bakatnya untuk mengilustrasikan adegan 
kompleks dan mengomentai permasalahan- permasalahan yang sedang terjadi di surat kabar radikal. 


Richard Correl kemudian menjadi seniman terkenal dengan ilustrasi bukunya dan cetakan linoleum 
yang kuat. Anda dapat mengunjungi link yang tertera dibawah ulasan ini. 


http://depts.washington.edu/labhist/cpproject/correll.shtml 


karya- karya Richard V. Correll 


“CALL OUT THE VIGILANTES” 
FASCIST SOUP FOR AMERICA 





83 
=> 
Ez 
gS 





Here's-a Worker Trying To Overthrow the Government!” 


